








ENTAH KARENA MALU ATAU APA. 


CHEEZE SENANG BERADA DISEKITARKU 



NAMUN TETAP BERLAGAK JUAL MAHAL. 


SAAT KECIL CHEEZE PERNAH DUA KALI SEKARAT HAMPIR MATI. 


NAMUN AKHIRNYA IA MAMPU BERTAHAN SAMPAI SEKARANG. 

















SIANG ITU AKU PULANG KE RUMAH LEBIH AWAL KARENA HARUS MENGAMBIL BE¬ 
BERAPA BARANG. LALU SAAT HENDAK PERGI LAGI KULIHAT CHEEZE TERGBLEK 
LEMAH. AWALNYA KUPIKIR CHEEZE HANYA SEDANG BARING-8ARING SANTAI NAMUN 
SAAT KUDEKATI DAN KUPERHATIKAN LEBIH DEKAT TERNYATA MULUT CHEEZE BER¬ 
BUSA. AKU PUN PANIK. HAMPIR NANGIS AKU CERITAKAN KEPADA REZA. DIA BERU¬ 
SAHA MENENANGKANKU DAN MENYARANKAN UNTUK LANGSUNG MEMBAWANYA KE 
DOKTER HEWAN. KAMI PUN LANGSUNG MEMBUNGKUS CHEEZE KE DALAM HANDUK 
(KARNA SAAT ITU BELUM PUNYA TAS UNTUK MEMBAWA KUCING) BERANGKAT. 
SEPANJANG JALAN KUPELUK CHEEZE SAMBIL MEMBUJUKNYA BANGUN SAAT ITU 
SESEKALI CHEEZE TAMPAK KEJANG SEPANJANG JALAN ITU PULA AKU MENANGIS. 
SESAMPAINYA 01 TEMPAT DOKTER HEWAN TERNYATA SANG DOKTER TIDAK BERADA 
DITEMPAT. KEMUDIAN ASISTENNYA MENGANJURKAN KAMI UNTUK KE DOKTER 
HEWAN LAINNYA. AKU SEMAKIN PANIK. REZA YANG SAAT ITU MENGHADAPINYA 
DENGAN TENANG MAMPU MENGHANDIE SITUASI DAN MEMBAWA KAMI KE DOKTER 
HEWAN YANG LAIN. NAMUN SAAT ITU SUDAH PUKUL 06.00 LEWAT DAN PRAKTEK 

LALU TAK LAMA KEMUDIAN KAMI MENDAPAT KONTAK SALAH SATU DOKTER HEWAN 
DAN MENELPONNYA BERHARAP DAPAT MEMBAWA CHEEZE KESANA NAMUN 
TERNYATA DOKTER ITU MENGATAKAN BAHWA PRAKTEKNYA SUDAH TUTUP DAN DIA 
HANYA BISA MENYARANKAN UNTUK MEMBERIKAN CHEEZE AIR KELAPA MUDA DAN 
MADU. DIA JUGA SEMPAT MENGATAKAN BAHWA JIKA MEMANG CHEEZE KERACUNAN. 
KECIL KEMUNGKINANNYA CHEEZE DAPAT DISELAMATKAN KARENA CHEEZE MASIH 
TERLALU KECIL DAN MUNGKIN ORGANNYA MASIH TERAMAT SANGAT RENTAN. AKU 
TERPUKUL MENDENGARNYA. TAPI SEKALI LAGI REZA YANG BERSEMANGAT DAN 
KAMI LANGSUNG MENYIAPKAN BAHAN-BAHAN UNTUK MEMBERIKAN PERTOLONGAN 
PADA CHEEZE. KAMI PUN MEMBERIKAN AIR KELAPA MUDA DAN MADU SECARA BER¬ 
KALA PADA CHEEZE SESUAI DENGAN ANJURAN DOKTER HEWAN TERSEBUT. AWALN¬ 
YA CHEEZE MUNTAH-MUNTAH. LALU SEKITA SEJAM KEMUDIAN CHEEZE MULAI 
SADARKAN DIRI. SEIRING WAKTU KONDISI CHEEZE MEMBAIK. DAN AKU MULAI 
TENANG. KEESOKAN HARINYA CHEEZE MEMBAIK DAN MULAI BISA BANGUN DAN 
BERMAIN KEMBALI. 










MIKKI, KIKIYO, MALIKA DAN SEKARANG CHEEZE. 


MENGHABISKAN WAKTU SEHARIAN BERSAMA MEREKA 



@ 














CHEEZE SUDAH BERANJAK DEWASA. 


YOOKEV MELAHIRKAN DITEMANI CHEEZE. 


SOCHU GAK TAU APA KABARNYA SEKARANG. 













PENGEN SIH PUNYA KUCING RAS. 


KALO BISA BAWA PULANG KUCING-KUCING TERLANTAR. 



buat kucing-kucing terlantar. 


O 








KUCING-KUCINGKU PENAKUT, 



SETIAP KUTINGGAL KELUAR KAMAR PASTI MEREKA IKUTAN 



I 

















